
I / 




C 2 Q 


NEWSLETTER VOL 20 DESEMBER 2011 



WEB: http://c20-library.net j facebook.com/c20.library twitter.com/c20_library 



SALAM 



Newsletter C2O diterbitkan tiap 
awal bulan sebagai media berkala 
yang memuat informasi acara, ula- 
san buku ft film dari koleksi kami, 
dan berita-berita lainnya. Unduh 
gratis dari situs C2O, http://c20- 
library.net atau da patkan di C2O. 

KONTRIBUSI TULISAN I C2O meneri- 
ma kiriman tulisan ulasan/tinjauan 
(buku/film/musik), reportase aca- 
ra, artikel (hasil observasi, terjema- 
han, dll.). Panjang tulisan min. 400 
kata. Sertakan sumber acuan, foto/ 
ilustrasi, dan biodata singkat. 

C2O 

Pusat informasi dan kegiatan di 
mana pengunjung dari beragam 
kalangan dapat menggunakan me- 
dia informasi demi keterbukaan 
pikiran dan budaya. Tersedia lebih 
dari 4,000 buku pilihan dalam ba- 
hasa Inggris dan Indonesia dengan 
tema utama sastra, sejarah, sosial 
budaya, seni ft disain. Tersedia juga 
beragam komik, dan lebih dari 900 
film penting beserta literaturnya. 

ALAMAT 

Jl. Dr. Cipto 20 Surabaya 60264 
(jln kecil seberang konjen Amrik) 
Tel: (031) 77525216 
HP: 081515208027 / 085854725932 
Web: http://c20-library.net 
Email: info@c20-library.net 

JAM BUKA 

Senin, Rabu-Jumat n.oo - 21.00 
Selasa tutup 

Dicetak di PINK Photocopy 

Jl. Dharmahusada Dalam Selatan 48 
(belakang Perpus Unair kampus B) 
Surabaya 



Di tahun 2011, C2O memusatkan perhatiannya 
pada penggalangan acara, pembentukan tema 
per bulan, dan jaringan kerjasama. Selain berba- 
gai acara dari pihak luar, kami sendiri membuat beberapa 
acara (semi-festival) pada bulan tertentu untuk tema- 
tema yang berkaitan erat dengan visi dan misi C2O, yaitu 
membangun literasi yang kritis dan konstruktif. Kami 
banyak mendapat pengalaman, masukan, dan dukungan 
yang sangat berharga dalam prosesnya, dari para sahabat 
dan kerabat C2O maupun dari khalayak umum. 

Desember ini, selain karena faktor cuaca yang sarat hu- 
jan, kami dedikasikan untuk evaluasi, penyusunan lang- 
kah dan persipan kegiatan dan perkembangan tahun de- 
pan. Karena itu newsletter edisi ini pun berisi rangkuman 
acara dan kegiatan 2011. Kami akan sangat berterima 
kasih jika Anda menyempatkan mengisi survei evaluasi 
kami (hal. 9-10). 

Mengembangkan dari program 2011, beberapa agenda 
acara 2012 telah ditetapkan, yaitu DIY Report, Suraba- 
ya Illustrated Travel (Maret), Book's Day Out (April), 
Cergamboree (tentatif), Eat, Play, Laugh, dan Design It 
Yourself. Jika tertarik, Anda bisa bergabung sebagai vol- 
unteer C2O. Lihat detil prosedurnya di halaman terakhir. 

Ada satu acara yang terkonfirmasi bulan ini, yaitu pe- 
mutaran & diskusi Pelangi di Merapi bersama Agoessam 
(hal. 3). Monggo datang, hasil penjualan DVDnya akan 
digunakan untuk membantu korban Merapi. 

Sekali lagi, semua acara dan usaha kami tidak akan da- 
pat terwujud tanpa bantuan anggota, teman dan komu- 
nitas-komunitas sekitar. Kami membangun komitmen 
mendukung literasi kritis. Jika ingin mengajukan agen- 
da acara, mohon mengirimkan proposal acara selambat- 
lambatnya 30 hari sebelum acara ke info@c2o-library.net. 
Terima kasih. 

CATATAN : C2O libur Natal dan Tahun Baru mulai 
Minggu, 25 Desember 2011 - Minggu, 1 Januari 2012. 
Senin, 2 Januari 2012, kami kembali buka seperti biasa. 
Sampai ketemu! 

SAMPUL: Foto oleh Erlin G., Chimp Chomp Design. 



SUPPORT THE LIBRARY! Newsletter ini, beserta seluruh kegiatan, situs dan koleksi Perpustakaan C2O, ada ka- 
rena dukungan dan kontribusi anggota, teman, dan pengunjung C2O dari berbagai latar belakang. 
BCA KCU Darmo No. 0885268191 (A/N: Kathleen M. Azali). Untuk sumbangan buku, lihat hal. 12. 



2 I C2O Newsletter vol. 20 > Desember 2011 



FILM ft DISKUSI 



Pelangi di Merapi : 



kisah korban letusan Merapi 2010 




Written, directed and produced by Agoes- 
sam. 

Film Pelangi di Merapi menceri- 
takan tentang peristiwa pasca 
bencana erupsi merapi 2010 
yang melumat habis 2.271 rumah yang 
tersebar di 14 desa di tiga kecamatan. 
Sejumlah warga kehilangan harta ben- 
da, rumah, hewan ternak, dan peker- 
jaan sehari-hari. Film ini diperankan 
oleh Rini, seorang Ibu rumah tangga 
dan Mbah Cipto (korban bencana dari 
desa Pengok Rejo, Umbulharjo kec. 
Cangkringan). Secara keseluruhan 
film Pelangi di Merapi akan di cerita- 
kan oleh Rini dan Mbah Cipto dengan 
mengambil setting lokasi di tempat 
mereka tinggal yaitu dusun Pengok 
Rejo, Umbulharjo kec. Sleman. 

Film ini akan diawali dengan sebuah 
tembang lagu "Si Gunung Merapi" oleh 
Ny. Tri Widijati (Pengungsi dari desa 
Parak Sari kec. Cangkringan) dengan la- 
tar visual pemandangan gunung Merapi 



Sabtu, 3 Desember 2011 
pk. 18.00 - 21.00 
bersama Agoessam 
moderator : Ardian P. 



pasca bencana erupsi. Kemudian secara 
bergantian Rini dan Mbah Cipto akan 
menceritakan beberapa kejadian yang 
mereka alami pada saat bencana erupsi 
menghantam desanya. Bagaimana mer- 
eka bertahan dalam menjalani masa-masa 
sulit selama di pengungsian? 

Setelah kawasan lereng gunung Mer- 
api dinyatakan aman dan dibuka untuk 
masyarakat umum, Rini 24 tahun, men- 
coba mencari peruntungan dengan ber- 
jualan makanan dan minuman di pekaran- 
gan rumahnya. Sedangkan Mbah Cipto 
kembali berjualan soto di atas reruntuhan 
bangunan rumahnya yang telah rata den- 
gan tanah. Di pagi hari mereka menatap 
mimpinya dengan mendirikan warung 
/ tenda darurat untuk di jajakan kepada 
pengunjung / wisatawan yang memadati 
wisata baru yaitu tracking volcano. Di sore 
hari, mereka berkemas-kemas menuju 
peraduan daruratnya yaitu pengungsian. 

Setelah beberapa hari berjualan, Rini 
dan Mbah Cipto menemukan secercah 
harapan baru, mimpi-mimpi baru. Rupiah 
yang terkumpul membuat mereka lebih 
bersemangat dan melupakan trauma ben- 
cana yang telah mengubur masa depan 
mereka sebelumnya. Mimpi cita-cita le- 
nyap hanya sesaat. Dengan berdoa serta 
usaha sekuat tenaga mereka yakin bahwa 
kehidupan akan hadir kembali di gunung 
Merapi. 



Desember 2011 < C2O Newsletter vol. 20 I 3 



2011 IN REVIEW 



Jika di tahun 2008-2010 C2O memusat- 
kan perhatian pada pengumpulan dan 
inventarisasi koleksi, tahun 2011 kami 
mengembangkan kegiatan dan program 
yang berkaitan dengan pengoptimalan 
koleksi perpustakaan. 

Pemetaan bulan tematis perlahan-lahan 
mulai diterapkan tahun ini, yang kemu- 
dian menghasilkan empat tema bulanan 
"besar" : (1) Cergamhoree, (2) Book's Day 
Out, (3) Eat, Play, Laugh, dan (4) Design 
It Yourself. Selain Cergamboree, ketiga 
acara lainnya digalang untuk pertama ka- 
linya tahun ini, dan direncanakan untuk 
diselenggarakan secara berkala. 



Bulan tematis ini, selain untuk mem- 
perkenalkan ragam koleksi dan orientasi 
C2O, juga bermaksud untuk mengubah 
persepsi umum mengenai perpustakaan 
sebagai sekedar tempat penyimpan infor- 
masi yang statis atau kaku. 

Bagaimanapun, pengetahuan tidak han- 
ya dibentuk oleh teks (buku, film, atau ko- 
moditas lainnya), tapi juga melalui praktik 
dan kehidupan kita sehari-hari. Karena 
itulah, tema-tema acara yang dipilih, juga 
diusahakan 
m e m b u k a 
akses seluas- 
luasnya, dan 



2011 



Februari : Cergamboree III 

Festival Komik Prancis-Indonesia 



April : Book's Day Out 

Reading the Word & the World 




Workshop komik sejarah Surabaya, bersama Surabaya Book Map, memetakan berbagai sudut 
komunitas Surabaya Tempo Dulu. CCCL Sby. baca di Surabaya 





Comic on Ceramic, feat. Simon Hureau, bersama Postcards from Bookworms, menggambarkan 
CCCL Surabaya, Granito Tile Studio. buku yang berkesan melalui kartupos 



4 I C2O Newsletter vol. 20 > Desember2on 



2011 



REVIEW 



relevan dengan kebutuhan pengguna dan 
komunitas-komunitas C2O. Mulai dari 
pengenalan sejarah lokal melalui komik 
(Cergamboree), pemetaan tempat-tempat 
baca di Surabaya (Surabaya Book Map), 
mengekespresikan buku melalui kartu 
pos (Postcards from Bookworms), keg- 
iatan-kegiatan anak (Eat, Play, Laugh), 
hingga diskusi situasi kondisi desain serta 
presentasi ide-ide inovatif dan kolaboratif 
melalui Design It Yourself. Literasi kami 
percaya, bukanlah sekedar kemampuan 



atau minat baca, tapi merupakan kemam- 
puan kritis dan kepercayaan diri untuk 
membentuk dan menyuarakan pikiran, 
sejarah, dan aspirasi masing-masing. 

Dalam penyelenggaraannya, kami ban- 
yak mendapat dukungan dari berbagai 
pihak, mulai dari anggota inti C2O yang 
memiliki motivasi dan dedikasi yang 
luar biasa, hingga khalayak umum yang 
menyumbangkan uang, tenaga, waktu, 
karya, hingga koleksi buku. Banyak ter- 
ima kasih. Semua ini kami harap dapat 



menciptkan iklim budaya 

N~J \ / \ A / y an 9 se 9 ar > mandiri, kon- 

Y\ ^_ V ^^ V V struktif dan kolaboratif 



Juli : Eat, Play, Laugh 

Kids' Fest for All 







Oktober : Design It Yourself 

Contemporary Local Design Scenes 



Pentas Boneka, bersama Kak Nit Nit dan Panti DIY #3: Graphic & Branding, bersama para 
Asuhan Yayasan Karya Kasih desainer grafis Surabaya 





Cookie Decorating Workshop 



Pameran tunggal Yudha Sandy, Atom J ardin, feat 
Taman Nada dan Eki T. (Silampukau). 



Desember 2011 < C2O Newsletter vol. 20 



OUTSIDE EVENTS 



Selain menggalang program bulanan sendiri, ruang C2O juga telah banyak diman- 
faatkan untuk memfasilitasi berbagai acara lainnya, antara lain diskusi, kuliah umum, 
pemutaran film, bahkan tempat pemotretan. Ini juga menjadi sarana untuk pembentu- 
kan jaringan-jaringan dengan kembaga sejenis maupun akses-akses terhadap sumber 
informasi lainnya dalam skala lokal dan nasional. Selain itu, tentunya juga membuka 
potensi dan peluang yang dimiliki C2O kepada khalayak umum. Berikut adalah beber- 
apa acara C2O yang diselenggarakan bersama komunitas/lembaga lainnya. Jika ingin 
mengajukan agenda acara, mohon mengirimkan proposal acara selambat-lambatnya 20 
hari sebelum acara ke info@c2o-library.net. Terima kasih. 



Peluncuran & diskusi buku Garis Ba- 
tas: Perjalanan di Negara-negara Asia 
Tengah, diselenggarakan bersama Goo- 
dReads Indonesia, Surabaya. Bersama 
penulisnya, Agustinus Wibowo, dengan 
moderator Ajeng K. Triswanto. Mei 2011. 



Pemutaran dan diskusi film dokument- 
er Rumah Abu Han, bersama sutradara & 
produser, Kevin Reinaldo Arffandy. Didu- 
kung oleh Surabaya Tempo Dulu, Center 
for Chinese Indonesian Studies, dan Jejak 
Petjinan. Agustus 2011. 




Mentawai Tattoo Revival, bersama Hifatlobrain 
Travel Institute, Agustus 2011 



Pemutaran dan diskusi film Mentawai 
Tattoo Revival yang dibuat oleh Rahung 
Nasution dan Durga Sipatiti. Ini kedua 
kalinya kami bekerja sama dengan Hi- 
fatlobrain Travel Institute, dan mengajak 
komunitas tato lokal Surabaya seperti 
Surabaya Tattoo Artist Community. Juga 
dalam prosesnya kami berkesempatan 
memproduksi booklet acara yang berisi 
tulisan-tulisan menarik mengenai tato 
dari para partisipan. Agustus 2011. 



Peluncuran buku katalog data IVAA 
#1, Rupa Tubuh: Wacana Gender Dalam 
Seni Rupa Indonesia (1942-2011), dis- 
elenggarakan bersama IVAA, didukung 
oleh Gaya Nusantara dan BRAngerous. 
Menghadirkan Prof. Esther Kuntjara, Dr. 
Diah Arimbi, Khanis Suvianita, Farah 
Wardani dan Yoshi Fajar. September 2011. 



Pemutaran dan diskusi film Anak Naga 
BeranakNaga - Gambang Kromong: Aku- 
lutasi Budaya Tionghoa Betawi, bersama 
Ariani Darmawan dari Kineruku, satu 
perpustakaan independen di Bandung. 
Dimoderatori oleh Ardian Purwoseputro. 
November 2011. 



Pemutaran & diskusi kompilasi video 
akumassa Surabaya, diselenggarakan 
bersama kelompok studi Kinetik, didu- 
kung akumassa dan Forum Lenteng. No- 
vember 2011. 



Pemutaran dan diskusi film dokument- 
er Dongeng Rangkas, bersama Forum 
Lenteng dan akumassa, dimoderatori oleh 
Aditya Adinegoro (Kinetik), mengenai 
potret Rangkasbitung diwakili dua pen- 
jual tahu. November 2011. 



6 I C2O Newsletter vol. 20 > Desember2on 



KLAB BACA C2O 




Klab Baca 

Klab Baca C2O adalah program bu- 
lanan membaca bersama yang dis- 
elenggarakan tiap Jumat keempat, 
pk. 18.OO-21.00, semenjak September 2011. 
Klab ini terbuka untuk umum, dengan mak- 
sud untuk berbagi, menghargai pengala- 
man dan pemahaman membaca judul yang 
sama dalam suasana yang akrab dan seru. 

Ide klab baca ini sebenarnya sudah lama 
direncanakan. Sebelumnya, karena pengal- 
aman-pengalaman dengan klab-klab baca 
lainnya yang umumnya berusia pendek, 
tidak membahas satu judul tertentu (karena 
keterbatasan jumlah buku), kami menjadi 
sedikit keder. Setelah mempertimbangkan 
beberapa alternatif, akhirnya digagaslah 
program membaca ini dengan bentuk ber- 
bayar (Rp.5.000), santai, luwes dan variatif. 
Sejauh 3 bulan perjalanannya, program 
ini terbukti menyenangkan dan sangat 
berguna dalam menambah pemahaman 
kita mengenai buku dan pengalaman tiap 
orang dalam membacanya. Buku yang 
dibahas pun variatif karena berdasarkan 
usulan peserta. Ada etnografi orang Rimba 
Jambi (penulis, Adi Prasetijo, hadir), Harry 
Potter, dan kisah penjajahan Jepang, Saksi 
Mata (penulis, Suparto Brata, hadir). Klab 
ini pun bisa dibangun sebagai wadah untuk 
mengenai penulis lokal dengan lebih dekat. 
Untuk bergabung, silakan datang ke salah 
satu pertemuan kami. Keterangan di kotak 
samping kanan. 



Jadual pertemuan Klab Baca: 

Jumat keempat tiap bulan, pk. 18.00 
27 Januari 2012: Have a Little Faith 
24 Februari 2012: Delta of Venus 
23 Maret 2012: Spookhuis (Gdg. Setan) 
KLAB BACA LIBUR BULAN DESEMBER 

Apa saja yang akan dibaca? 

Macam-macam, diajukan oleh anggota 
untuk kemudian dipilih bersama-sama 
di saat pertemuan. Boleh dari berbagai 
genre: novel, sastra, misteri, sci-fi, de- 
tektif, cerpen, jurnal, buku anak, komik, 
biografi, sejarah, budaya, desain, sains, 
travelling, masak, dll. Jika ada versi 
eBook/audiobooknya, akan kami pasang 
di http://c20-librarv.net 

Pembahas: 

Yang mencalonkan bukunya! :) 



Variasi kegiatan: 

Membahas buku 
Literary games 
Role-playing 
Nonton film 
dsb. 



Siapa saja yang boleh gabung? 

Terbuka untuk umum, pada siapapun 
yang tertarik. Tidak masalah meski be- 
lum membaca bukunya. 

luran Rp. 5.000/pertemuan, mendapat: 

• Freeflow kopi/teh 

• Snack atau handout 

• Sewa gratis buku yang akan dibaca 
bulan tersebut (harus menjadi ang- 
gota C2O) 

INFO: info@c20-library.net 



Desember 2011 < C2O Newsletter vol. 20 



SUMBANGAN BUKU 








Bertahan di 




HBHBI 


Ascolta la Mia 


Tengah Krisis: 




1 Voce 


Komunitas Tiong- 




-■| Susanna Tamaro 


hoa dan Ekonomi 




* * 


Kota Cirebon 

Abdul Wahid 


» 




7427; The Year 
China Discovered 
America 

Gavin Menzies 










^^^R 


AWAS! Recent Art 
from Indonesia 

Asal: IVAA 




Misteri Kematian: 
Suatu Pendeka- 
tan Filosofis 

Louis Leahy S.J. 



I Life's Wisdom 
Naguib Mahfouz 
Gramedia 



NAGU1 1! 
MAHFOUZ 



m.h, Gandhi Mahatma Gandhi 

MAHATMA Sebuah Autobi - 
GANDHI °} m !\ 



Sebuah ArtnMqgrafl 



M. K. Gandhi 
Penerbit Narasi 



Ann kumala a Larutan Senja 
P Ratih Kumala 
J58I ^ Gramedia 







The Magician's 
Elephant 

Kate DiCamillo 





Bermain den- 
gan Cerpen 

Maman S. 
Mahayana 
Gramedia 



Penjaga Memori: 
Gardu di Perko- 
taan Jawa 

Abidin Kusno 
Penerbit Ombak 



GARDU 

DI PERKOTAAN JAWA 



=»£ The Living Reed 
UVJNSREED Pearl S. Buck 
fleaiSBucfe Pan Books 




Sekali lagi kami menda- 
pat limpahan sumbang- 
an buku dari anggota, te- 
man dan pengunjung C O: 
Rosa Buntaran, Penerbit 
Ombak, Antonio Carlos. 



SUMBANGKAN BUKU! 



Perpustakaan C 2 didi- 
rikan dengan tujuan 
memperluas akses infor- 
masi untuk meningkatkan 
kepedulian minat baca 
dan budaya. Anda bisa me- 
nyumbangkan buku/ma- 
jalah/jurnal ke C O, untuk 
dijaga kelestariannya dan 
dimanfaatkan orang lain. 

Materi sumbangan akan 
disesuaikan dengan fokus 
dan koleksi kami, teruta- 
ma yang bertema sejarah, 
sastra dan budaya. Materi 
yang tidak diseleksi akan 
kami sumbangkan ke 
perpustakaan/taman baca 
lainnya, atau kami jual un- 
tuk fundraising. 

Kami juga menerima 
kiriman buku langsung 
dari penerbit untuk kami 
resensi. Buku dapat dise- 
rahkan langsung ke C O, 
Jl. Dr. Cipto 20 Sura- 
baya 60264, selama jam 
buka. Lebih lanjut, email: 
info@c2o-library.net 



8 I C2O Newsletter vol. 20 > Desember2on 



SURVEI EVALUASI 



Evaluasi fasilitas dan program C2O 

Telah lebih dari tiga tahun C O berdiri, dengan cita-cita menjadi pusat informasi dan 
referensi yang dinamis dan mandiri, di mana pengunjung dari beragam kalangan da- 
pat menggunakan media dan informasi, bertukar ide, membangun pemikiran kritis dan 
kepercayaan diri dalam suasana yang nyaman. Untuk itu, kami mohon bantuannya 
mengevaluasi fasilitas dan program C O dengan mengisi survei di bawah ini. 



Seberapa sering Anda menggunakan koleksi C2O? 


Sangat jarang < > Sangat sering 


1 


2 


3 


4 


5 


Koleksi buku fiksi: sastra, novel, buku anak 












Koleksi buku non-fiksi: 

(isi dengan topik vanp. Anda sukai) 












Koleksi majalah, katalog, zines, dll: 












Koleksi komik, novel gratis, buku bergambar 












Koleksi film ft video 













Apakah Anda tahu berbagai fasilitas, program, dan 
acara di C2O selain peminjaman buku? 


Tahu? 


Menggunakan? 


Ya 


Tidak 


Ya 


Tidak 


C2O menjual beberapa buku baru, bekas, dan 
menerima pesanan buku impor 










C2O menerima sumbangan/hibah buku. Yang tidak 
sesuai dengan koleksi C2O akan digunakan untuk 
fundraising, atau diberikan ke perpustakaan lain. 










Program 'Tree Rent for Fair Review" 










Situs C2O (http://c20-library.net) 










Facebook ft Twitter C2O 










Newsletter bulanan C2O, tersedia online dan cetak 










Cergamboree: Festival Komik 










Book's Day Out (April) 










Surabaya Book Map / Peta Buku Surabaya 










Eat, Play, Laugh: Festival Anak (Juli) 










Design It Yourself, bulan desain (Oktober) 










Klab Baca C2O (Jumat keempat tiap bulan) 










Venue hire untuk berbagai acara 










Merchandise C20 (tote bag, T-shirt, kartu pos, dll.) 











Desember 2011 < C2O Newsletter vol. 20 



SURVEI EVALUASI 



Dari fasilitas koleksi dan program yang ada di C2O, 
seberapa banyak Anda berharap dapat... 


Sangat sedikit < > Sangat banyak 


1 


2 


3 


4 


5 


mendapatkan kemampuan atau pengetahuan 












termotivasi untuk melakukan/membiiat sesuatu 












berkenalan dengan seseorang/sesuatu 












mendapatkan hiburan 













Seberapa puas Anda terhadap fasilitas dan layanan C2O? 


Tidak 






c 










1 


2 


3 


4 


5 


Kualitas isi koleksi buku, film dan majalah (sehubimgan 
dengan topik sejarah, sastra dan budaya) 












Kemudahan memahami tata letak ft pengelompokan 
koleksi 












Kebersihan, kerapian dan perawatan koleksi 












Layanan sirkulasi (peminjaman, renewal, reminder email 
ft SMS) 












Sosialisasi acara ft kegiatan C2O 













Berapa sering Anda mengecek situs atau Facebook C2O? [ ] belum pernah 
bulan [ ] i x i bulan []ixi minggu [ ] (hampir) tiap hari 
Apakah Anda menerima update berita C2O melalui email? 

[ ] Ya [ ] Ya, tapi sering masuk spam [ ] Tidak 

Jika Anda belum mendapatkan berita C2O, alamat email Anda: 



i x beberapa 



Berapa sering Anda menggunakan perpustakaan C2O? [ ] pertama kali []ixi tahun 
[ ] i x beberapa bulan []ixi bulan []ixi minggu [ ] (hampir) tiap hari 

Saran dan harapan Anda terhadap C2O? 



Nama: HP: 

Email: 

Jender: L / P / lainnya Status pernikahan: [ ] Belum/tidak menikah [ ] Menikah 

Punya anak: [ ] Ya, jumlah: [ ] Tidak 

Usia: Pekerjaan/Kegiatan: 



Kirimkan survei yang telah diisi ke: C2O, Jl. Dr. Cipto 20 Surabaya 60264, 
atau email info@c20-library.net. TERIMA KASIH! 



to I C2O Newsletter vol. 20 > Desember 2011 



AGENDA 



SIGN UP 

for a library card 

BORROW 

books, DVD, and more. 

ATTEND 

programs at the library. 
Bring a friend! 

VOLUNTEER 

your time, energy ideas. 

DONATE 

books or money 

SHARE 

with others what you love 
about the library 

SPEAK 

up and speak out for your 
library 

JOIN 

the Library Army. 
See overleaf. 



DESEMBER2011 

Sabtu, 3 Desember 2011 

18.00 PEMUTARAN ft DISKUSI FILM: 
Pelangi di Merapi 

25 Desember 2011-1 Januari 2012 

LIBUR NATAL ft TAHUN BARU 



2012 



MARET 

PAMERAN: Surabaya Illustrat- 
ed Travel 

bersama Hifatlobrain 
di CCCL Surabaya 

PAMERAN ft PRESENTASI: DIY 

Report 

Catatan Design It Yourself 

di CCCL Surabaya 

APRIL 

Book's Day Out 

Festival Membaca: 

Reading the Word & the World 

MEI/JUNI (dalam konfirmasi) 

Cergamboree 

Festival Komik Prancis - Indo- 
nesia 
bekerjasama dengan CCCL 

JULI 

Eat, Play, Laugh 

Festival Anak untuk Semua 

OKTOBER 

Design It Yourself 

Bulan Desain 



Desember 2011 < C2O Newsletter vol. 20 I n 



VOLUNTEER AT C2O! 



OPEN INTERNSHIP 
&VOLUNTEERING 



OPPORTUNi 



jr ^ _ mm the 

{j (•) LIBRARY 



THE JOY DIVISION 



ARMY 



VENUE CREW 

WRITING 

BLOGGING 

PHOTOGRAPHY 

STORYTELLING 



calling dedicated 
volunteers from all ages, 
races, skill sets, and 
phases of life to extend 
the wide range of events 
and programs we offer 
to the public. 

contact : volunteer@c2o-library.net 



12 I C2O Newsletter vol. 20 > Desember 2011 



